LAPORAN REALISASI 



KEGIATAN 



KARYA NYATA SOSIA 

BIDANG KESEHATAN 
KHITANAN MASSAL 



DI 

KELURAHAN JATINEGARA 
KECAMATAN CAKUNG 
KOTA JAKARTA TIMUR 
PROVINSI DKI JAKARTA 



SABTU, 6 JULI 2013 




Asih-Asuh-Asah 
Silihwangian 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 

(PULO JAHE RW 05 JAKARTA TIMUR) 



Tuhan Yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari Pulau Aceh 
sampai Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari 
Godaan Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan yang 

Terkutuk 

Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Penyayang 

KATA PEMBUKAAN 



Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
Itulah orang yang menghardik anak yatim, 
Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 
(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 
Orang-orang yang berbuat riya, 
Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. 



Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian. 



Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, 
jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan 
harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan 
memakan) itu, adalah dosa yang besar. 



Dan hendaklah takut kepada Tuhan Yang Maha Esa orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar. 



Semoga Bangsa dan Rakyat Indonesia 
Tidak Termasuk Bangsa dan Rakyat Yang Celaka 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Tuhan Yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari 
Pulau Aceh sampai Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri terbebas dari Godaan Bisikan Kedatangan Hasutan 
Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan yang Terkutuk. 

Dan 

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang 



INDONESIA RAYA 

Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku 
Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku 
Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku 
Marilah kita berseru Indonesia bersatu 

Hiduplah tanahku hiduplah negriku 
Bangsaku rakyatku semuanya 
Bangunlah jiwanya bangunlah badannya 
Untuk Indonesia raya 

Reff : 

Indonesia raya merdeka merdeka 
Tanahku negeri ku yang kucinta I 
Indonesia raya merdeka merdeka [ 
Hiduplah Indonesia raya 



Semoga Lagu Indonesia Raya 
Selalu tertanam di dalam hati nurani dan jiwa 
Seluruh rakyat Bangsa Indonesia 

Amin 

TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Tuhan Yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari Pulau 
Aceh sampai Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri 
terbebas dari Godaan Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis 
(Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan yang Terkutuk. 

Dan 

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang 

Pancasila 



1. KETUHANAN YANG MAHA ESA 

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 

3. PERSATUAN INDONESIA 

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH 
HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM 
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN 

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT 
INDONESIA 



telah diakui sebagai Ideologi dan Dasar Negara 
yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 




PANCASILA 



Semoga Pancasila 
selalu tertanam di dalam hati nurani dan jiwa 
seluruh rakyat Bangsa Indonesia 
Amin 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Tuhan Yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia 
dari Pulau Aceh sampai Pulau Papua baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri terbebas dari Godaan Bisikan 
Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan 

yang Terkutuk. 
Dan 

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang 



SUMPAH PEMUDA 

1. Kami Putra dan Putri Indonesia 
Mengaku Bertumpah Darah Satu, 
Tanah Air Indonesia 

2. Kami Putra dan Putri Indonesia 
Mengaku Berbangsa Satu, 
Bangsa Indonesia 

3. Kami Putra dan Putri Indonesia 
Menjunjung Bahasa Persatuan, 
Bahasa Indonesia 

Semoga Sumpah Pemuda 
selalu tertanam di dalam hati nurani dan jiwa 
seluruh rakyat Bangsa Indonesia 

Amin 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



KATA PENGANTAR 



Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi sesama 
dan lingkungannya. Kalimat di atas menjadi gagasan tambahan bagi Program Karya 
Nyata Sosial, ingin memberikan contoh kegiatan berupa "Khitanan massal", dalam 
rangka mensukseskan meningkatkan kesehatan masyarakat. Khitanan massal yang 
tertuju kepada masyarakat pra sejahtera khususnya anak-anak lelaki pra sejahtera. 
Tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari peran kerja para kader 
Posyandu. 

Salah satu upaya yang direncanakan adalah membantu orang tua dan anak-anak 
lelaki pra sejahtera untuk mengerti pentingnya melaksanakan program kegiatan 
khitanan massal demi melengkapi program kesehatan dan juga tetap memberikan 
contoh kegiatan dengan sistem pelaporan yang lengkap dengan maksud untuk tetap 
mengajak masyarakat sejahtera agar mau ikut berpartisipasi dalam mensukseskan 
Program Kesehatan Anak Bangsa Indonesia. 

Program kesehatan khitanan massal ini dari segi medis memiliki banyak manfaat 
diantaranya menjaga kebersihan jasmani dan mengurangi resiko terjangkitnya 
penyakit. 



Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



LATAR BELAKANG 

Banyak orang sudah melakukan kegiatan khitanan massal dengan beragam cara. 
Program Karya Nyata Sosial dalam hal ini tidak bermaksud untuk mengurangi segala 
bentuk kegiatan yang telah dilakukan, tapi justru sebaliknya mendukung dan 
melengkapi program khitanan massal ini dengan sistem pelaporan yang lengkap 
yang dikerjakan oleh para kader Posyandu sebagai pertanggungjawaban kegiatan 
program ini dan dalam rangka sebagai modal dasar untuk mengajak masyarakat pra 
sejahtera menyadari arti pentingnya kesehatan. 

Pembinaan yang dilakukan dengan program Karya Nyata Sosial adalah terus 
memberikan contoh kepada masyarakat luas khususnya masyarakat sejahtera untuk 
peduli dan sayang kepada masyarakat pra sejahtera tanpa mengenal hari besar atau 
hari raya, kegiatan pemilu atau pilkada, atau acara-acara besar lainnya. Jadi bisa 
dilakukan kapan saja, dimana saja. Pembinaan masyarakat pra sejahtera khususnya 
dibantu oleh kader Posyandu terus dilakukan dalam rangka untuk tetap semangat 
dan fokus terus mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
kesehatan baik itu kesehatan jasmani dan rohani yang dibutuhkan sehari-hari. 



MAKSUD 

Maksud dilaksanakannya Program Pengembangan Karya Nyata Sosial terutama di 
bidang kesehatan yaitu khitanan massal adalah sebagai bentuk upaya pada setiap 
diri pribadi manusia di Indonesia untuk melakukan transformasi sosial melalui 
pengembangan gotong royong masyarakat sejahtera khususnya untuk mendorong 
para pengusaha dan konglomerat agar selalu sayang dan peduli membantu 
mensejahterakan keluarga miskin (pra sejahtera) terutama yang berada di sekitar 
lingkungan tempat tinggal maupun lokasi kantor/usaha. 



TUJUAN 

Tujuan Program Pengembangan Karya Nyata Sosial adalah: 

1. Menjadikan setiap pribadi manusia di Indonesia sebagai titik sentral 
pemberdayaan kegiatan sosial dan ekonomi selain menjalankan ritual 
keagamaan. 

2. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia khususnya mulai 
dari bayi, balita dan anak-anak, serta remaja, dan orang dewasa bahkan 
Lansia agar mampu membangun dan mempertahankan kesejahteraannya. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



3. Mengembangkan model pemberdayaan keluarga pra sejahtera yang ada di 
sekitar lingkungannya dengan melibatkan para keluarga yang lebih sejahtera 
khususnya bagi setiap individu/perorangan yang mampu dan 
mempunyai kelebihan materi untuk dapat memberikan bantuan dan 
dukungan pemberdayaan melalui kegiatan bersama. 

4. Berkembangnya infrastruktur atau lembaga sosial ekonomi dari masyarakat di 
sekitar lingkungannya yang mampu membangun dan membina kerja sama 
sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun dan damai tetapi memiliki 
dinamika yang tinggi. 

5. Menjadikan Posyandu sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dengan 
memberikan pembinaan melalui program Karya Nyata Sosial. 

6. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia. 

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari khususnya masyarakat pra 
sejahtera sampai dengan masyarakat sejahtera mengenai arti pentingnya 
kesehatan. 



SASARAN 

Sasaran pengembangan Karya Nyata Sosial secara umum adalah terbentuknya 
wadah kerjasama bagi keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan budaya 
yang umumnya lemah untuk bersatu dan menempatkan dirinya dalam suatu proses 
pemberdayaan bersama. Dengan demikian keluarga yang lebih mampu, dengan 
dukungan dan pendampingan dari petugas pemerintah dan organisasi masyarakat, 
dapat membantu keluarga yang lain untuk meningkatkan fungsi-fungsi keluarga. 

Sasaran yang dimaksud adalah keluarga anak-anak lelaki yang pra sejahtera dan 
membantu para orangtua untuk meringankan biaya akan kebutuhan kesehatan anak 
lelakinya. 

TAHAPAN/ LAN GKAH- LANG KAH MENCAPAI SASARAN PROGRAM 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas secara spesifik langkah-langkah yang akan 
ditempuh adalah: 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



1. Sosialisasi sistem Program Karya Nyata Sosial kepada tokoh masyarakat dan 
aparatur setempat. 

2. Sosialisasi tentang sistem Program Karya Nyata Sosial kepada masyarakat 
dan kader Posyandu mengenai kegiatan Program Karya Nyata Sosial di bidang 
kesehatan khitanan massal. 

3. Pembentukan tim pelaksana. 

4. Pendataan calon penerima layanan kegiatan khitanan massal yang pra 
sejahtera, pendataan dibantu oleh kader Posyandu. 

5. Seleksi calon penerima layanan. 

6. Realisasi layanan kegiatan khitanan massal. 

7. Pelaporan realisasi dan efektivitas sistem layanan Posyandu dalam kegiatan 
khitanan massal. 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mencapai sasaran yang langkah-langkahnya dideskripsikan tersebut di atas, 
diperlukan sumber daya manusia yang teorganisasi. Dalam hal ini organisasi yang 
dimaksud terdiri dari : 

a. Tim Pengarah 

b. Tim Teknis 

c. Tim Pelaksana 

Tim Pengarah, yang terdiri dari fungsionaris Pemerintah daerah (Pemda) setempat 
berfungsi utama mengarahkan dan mengevaluasi hasil kerja Tim Teknis secara 
keseluruhan dan mengajak segenap masyarakat sejahtera untuk ikut serta membina 
masyarakat pra sejahtera yang berada di lingkungan terdekatnya. 

Tim Teknis, yang terdiri dari fungsionaris kader Posyandu berfungsi utama 
mempersiapkan kelengkapan laporan dan melaporkan kegiatan program dengan 
selengkap-lengkapnya bertumpu pada pedoman penyusunan laporan atau petunjuk 
teknis (juknis) Program Karya Nyata Sosial. 

Tim Pelaksana, yang terdiri dari fungsionaris kader Posyandu berfungsi utama 
melakukan kegiatan program dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai 
dengan aturan Program Karya Nyata Sosial yang telah dimusyawarahkan dan 
disepakati bersama semenjak kegiatan sosialisasi warga. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DAFTAR ISI 



Kata Pembukaan 

Indonesia Raya 

Pancasila 

Sumpah Pemuda 

Pembukaan UUD 45 

Kata Pengantar 

Latar Belakang 

Daftar Isi 

Ungkapan Hati 

BAB I. KONTRAK KEMITRAAN 

Kontrak Kemitraan 

Surat Pernyataan Dokter 

Surat Pernyataan Kader Posyandu 

Daftar Nama Tim Pelaksana 

Daftar Calon Dermawan 

BAB II. DATA CALON 

Usulan Data Sasaran Peserta 

BAB III. DATA REALISASI 

Jadwal Pelaksanaan Khitanan Massal 

Daftar Hadir Peserta 

Daftar Hadir Pemeriksaan Ulang 

Foto Sosialisasi 

Foto Kegiatan 

Rincian Anggaran 

Rincian Biaya 

Tanda Bukti Pembayaran 

Peta Wilayah 

Doa Bagimu Negri 

TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



UNGKAPAN HATI 



Jakarta, 25 Mei 2013 

Tuhan Yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari Pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan Bisikan 
Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan yang Terkutuk. 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Salam selamat sejahtera bagi keluarga besar masyarakat Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Segala puji milik Tuhan yang Maha Esa, salam dan shalawat kepada para malaikat, 
para Nabi dan utusan Tuhan. 

Kami sangat berterima kasih atas kerjasama kepada Tim Teknis Program Karya 
Nyata Sosial, Ketua RW 05, Kepala Desa, dan Warga Desa Pulo Jahe, Kecamatan 
Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang telah bekerja sama 
mewujudkan Program Karya Nyata Sosial dengan kegiatan Khitanan massal di Pulo 
Jahe RW 05 pada tanggal 6 Juli 2013. 

Kami harapkan kegiatan Karya Nyata Sosial tetap berjalan terus menerus dan sudah 
di biayai oleh seluruh Masyarakat Sejahtera Kelurahan Jatinegara, Kecamatan 
Cakung Kota Jakarta Timur tidak hanya dibiayai oleh Tim Teknis Program Karya 
Nyata Sosial. 

Semoga Program Karya Nyata Sosial dapat dilaksanakan oleh seluruh Masyarakat 
Sejahtera di bumi persada Indonesia melalui kegiatan Khitanan massal dan 
pemberdayaan masyarakat Pra Sejahtera, agar masyarakat Pra Sejahtera menjadi 
masyarakat Indonesia yang Sejahtera. 

Terima kasih kepada (Donatur). 

Terima kasih kepada Kader Posyandu Permata Ibu RW 05 dan Permata Bunda RW 
14 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur. 
Terima kasih kepada dokter Wahyu. 

Terima kasih kepada Kepala Lurah Jatinegara, Kec Cakung, Kota Jakarta Timur. 
Terima kasih kepada Ketua dan Masyarakat Pulo Jahe RW 05 dan RW 14 Kel. 
Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur. 

Terima kasih kepada para pendiri dan pencetus ide Program Karya Nyata Sosial. 



Salam sayang dari Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 
(Minem) 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



KONTRAK KEMITRAAN 



KEGIATAN 



KARYA NYATA SOSIA 

BIDANG KESEHATAN 
KHITANAN MASSAL 



DI 

KELURAHAN JATINEGARA 
KECAMATAN CAKUNG 
KOTA JAKARTA TIMUR 
PROVINSI DKI JAKARTA 



SABTU, 6 JULI 2013 




Asih-Asuh-Asah 
Silihwangian 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 

(PULO JAHE RW 05 JAKARTA TIMUR) 



KONTRAK KEMITRAAN 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL BIDANG KESEHATAN 

KHITANAN MASSAL 
DENG AN WARGA PULO JAHE RW 05 
KECAMATAN CAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai Pulau 
Papua baik dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan Bisikan Kedatangan 
Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yang menanda-tangani 
surat kontrak kemitraan ini adalah : 

1. PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL yang diwakili oleh : 

1.1. Nama : Dr. Wahyu 

Alamat : Jl. Rawa Badung RT 06 RW 07 No. 4C Jatinegara, Jakarta Timur 
Pekerjaan : Tim Pelaksana Program Karya Nyata Sosial (Dokter). 

1.2. Nama : Minem 

Alamat : Jl. Swadaya IV RT 07/05 Jatinegara, Jakarta Timur 
Pekerjaan : Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial. 

Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu 

2. Warga Masyarakat Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, Provinsi DKI Jakarta. 



2.1. Nama 
Alamat 
Pekerjaan 



Ade Rio M 

Pulo Jahe RT07/05 

Wakil Peserta Khitanan 



2.2. Nama 
Alamat 
Pekerjaan 



Azhar Agus 

Pulo Jahe RT 07/05 

Wakil Orang Tua Peserta 



Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua 



Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama 
(kemitraan) dalam hal Khitanan Massal dengan ketentuan berdasarkan pasal-pasal 
sebagai berikut: 



Pasal 1 
Tujuan Kemitraan 

Membudayakan masyarakat bergotong royong, membiasakan hidup bersih dan 
melaksanakan silaturahmi di dalam dirinya dan lingkungannya masing-masing sebagai 
wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada masyarakat sejahtera 
dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada rakyat bangsa 
Indonesia. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Pasal 2 
Sasaran Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua untuk disalurkan hanya 
kepada anak lelaki yang prasejahtera yang mendapatkan program Khitanan Massal, daftar 
nama mereka adalah hasil seleksi dan keputusan dari kader Posyandu atau wakil 
masyarakat Pulo Jahe RW 05 ada Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, Provinsi DKI Jakarta. 



Pasal 3 
Bentuk Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan paket bantuan kepada Pihak Kedua dalam bentuk bebas 
yaitu biaya khitanan, pemeriksaan ulang, obat-obatan dan paket khitanan massal yaitu 
uang tunai, sarung, bola plastik, dan nasi kotak yang dibagikan setelah melaksanakan 
Khitanan Massal. 



Pasal 4 

Jumlah dan Frekuensi Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan paket bantuan kepada Pihak Kedua sebanyak lima (5) 
paket dalam satu kali kegiatan. Sesudah kegiatan Khitanan Massal selesai setiap peserta 
mendapatkan pemeriksaan secara gratis 1 kali, seminggu setelah khitanan atau waktu 
yang telah ditentukan oleh dokter. 



Pasal 5 
Waktu Kegiatan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua pada pelaksanaan kegiatan 
Khitanan Massal pada 6 Juli 2013, dan pemeriksaan ulang setelah khitanan pada 12 Juli 
2013. 



Pasal 6 
Perubahan Waktu Kegiatan 

Perubahan waktu kegiatan dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak 
melalui jalan musyawarah untuk mufakat. 



Pasal 7 
Penyerahan Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua melalui kegiatan Khitanan 
Massal di lingkungan di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan 
Propinsi DKI Jakarta (Jadwal dan Tempat Pelaksanaan terlampir). 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Pasal 8 

Tanggung Jawab Pihak Kedua 

Pihak kedua bertanggung jawab atas kegiatan Khitanan Massal, keaslian dan kebenaran 
jumlah dan data dari : 

1. Jumlah bahan bantuan yang diterima. 

2. Daftar calon dan hadir peserta pelaksanaan kegiatan Khitanan Massal. 

3. Daftar calon dan hadir dokter atau tim pelaksana 



Pasal 9 

Daftar Nama Penerima Paket Bantuan 

Penerima paket bantuan dan pelaksana kegiatan Khitanan Massal adalah anak-anak lelaki 
yang prasejahtera di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur 
jumlah peserta 17 anak. (daftar nama tersebut terlampir). 



Pasal 10 
Penutupan 

Rincian teknis pelaksanaan Program Karya Nyata Sosial akan dituangkan dalam buku 
petunjuk teknis pelaksanaan program yang disusun bersama oleh kedua belah pihak 
untuk lebih mudah dan lebih sejahtera. 

Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini dapat dibicarakan melalui 
musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan bersama. 



Ya Tuhan yang Maha Esa semoga program kemitraan Karya Nyata Sosial ini dapat 
berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan terus menerus dengan sumber pendanaan 
dari warga masyarakat sejahtera yang berasal dari warga Pulo Jahe RW 05 , Amien. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Jakarta, 25 Mei 2013 




Pihak Ke-Satu 



Dr. Wahyu Minem 
Tim Pelaksana Tim Teknis 

Program Karya Nyata Sosial Program Karya Nyata Sosial 



Pihak Ke-Dua 



Ade Rio M Azhar Agus 

Wakii Peserta Khitanan Wakil Orang Tua Peserta 



SAKSI-SAKSI 




Ketua RW 05 Kepala Desa/Lurah Jatinegara 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013. 

Terima kasih, 



Ketua Posyandu Permata Ibu, 




It A J n r ! 

iW OB Ji 



(Komariyah) 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013. 

Terima kasih, 



Ketua Posyandu Permata Bunda, 




TSetyaningsih) 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur , Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung , Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk jasa 
dokter, obat-obatan, dan perawatan pasca khitanan massal. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013 

Terima kasih, 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013. 



Terima kasih, 



Ketua RW 05, 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DAFTAR NAMA ALAMAT TIM PELAKSANA 
PEMBERDAYAAN KHITANAN MASSAL 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Kelurahan : Jatinegara 
Kecamatan : Cakung 



Kota : Jakarta Timur 
Provinsi : DKI Jakarta 



NO 



NAMA LENGKAP 



ALAMAT 



NO, TLP/HP 



3ABATAN 



dr. VVah^o 




mi 



3 i CGA/v\pvn~ 



f 



5- 



97 JbbtM" 



R 



oWsoW&Y, ft 



Dilaporkan Oleh: 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 



O 




Minem 



Jakarta Timur, 25 Mei 2013 
Diketahui Oleh: 
Ketua Posyandu 



POS /ANDU m 

D 17 t> \4 4 T i r 




KEL JA7INEG 



J A K A 



Setyaningsih 



\ 1 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA, NYATA SOSIAL 



DAFTAR CALON DERMAWAN 
PEMBERDAYAAN KHITANAN MASSAL, BIDANG KESEHATAN 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
DI POSYANDU PERMATA IBU RW 05 



Kelurahan : Jatinegara Kota : Jakarta Timur 

Kecamatan : Cakung Provinsi : DKI Jakarta 



NO 


NAMA 


UP 


ALAMAT 


NO. TLP/HP 


PEKERJAAN 


KETERANGAN 





















































































































































































































Dilaporkan Oleh: 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 




Minem 



Jakarta Timur, 6 Juli 2013 



Diketahui Oleh: 
Ketua Posyandu 

PERM AX 

KEL.JATIhK^lAlkMKlJ i 

JAKAR IA TIMUR 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



KONTRAK KEMITRAAN 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL BIDANG KESEHATAN 

KHITANAN MASSAL 
DENG AN WARGA PULO JAHE RW 05 
KECAMATAN CAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai Pulau 
Papua baik dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan Bisikan Kedatangan 
Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yang menanda-tangani 
surat kontrak kemitraan ini adalah : 

1. PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL yang diwakili oleh : 

1.1. Nama : Dr. Wahyu 

Alamat : Jl. Rawa Badung RT 06 RW 07 No. 4C Jatinegara, Jakarta Timur 
Pekerjaan : Tim Pelaksana Program Karya Nyata Sosial (Dokter). 

1.2. Nama : Minem 

Alamat : Jl. Swadaya IV RT 07/05 Jatinegara, Jakarta Timur 
Pekerjaan : Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial. 

Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu 

2. Warga Masyarakat Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, Provinsi DKI Jakarta. 



2.1. Nama 
Alamat 
Pekerjaan 



Ade Rio M 

Pulo Jahe RT07/05 

Wakil Peserta Khitanan 



2.2. Nama 
Alamat 
Pekerjaan 



Azhar Agus 

Pulo Jahe RT 07/05 

Wakil Orang Tua Peserta 



Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua 



Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama 
(kemitraan) dalam hal Khitanan Massal dengan ketentuan berdasarkan pasal-pasal 
sebagai berikut: 



Pasal 1 
Tujuan Kemitraan 

Membudayakan masyarakat bergotong royong, membiasakan hidup bersih dan 
melaksanakan silaturahmi di dalam dirinya dan lingkungannya masing-masing sebagai 
wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada masyarakat sejahtera 
dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada rakyat bangsa 
Indonesia. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Pasal 2 
Sasaran Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua untuk disalurkan hanya 
kepada anak lelaki yang prasejahtera yang mendapatkan program Khitanan Massal, daftar 
nama mereka adalah hasil seleksi dan keputusan dari kader Posyandu atau wakil 
masyarakat Pulo Jahe RW 05 ada Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, Provinsi DKI Jakarta. 



Pasal 3 
Bentuk Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan paket bantuan kepada Pihak Kedua dalam bentuk bebas 
yaitu biaya khitanan, pemeriksaan ulang, obat-obatan dan paket khitanan massal yaitu 
uang tunai, sarung, bola plastik, dan nasi kotak yang dibagikan setelah melaksanakan 
Khitanan Massal. 



Pasal 4 

Jumlah dan Frekuensi Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan paket bantuan kepada Pihak Kedua sebanyak lima (5) 
paket dalam satu kali kegiatan. Sesudah kegiatan Khitanan Massal selesai setiap peserta 
mendapatkan pemeriksaan secara gratis 1 kali, seminggu setelah khitanan atau waktu 
yang telah ditentukan oleh dokter. 



Pasal 5 
Waktu Kegiatan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua pada pelaksanaan kegiatan 
Khitanan Massal pada 6 Juli 2013, dan pemeriksaan ulang setelah khitanan pada 12 Juli 
2013. 



Pasal 6 
Perubahan Waktu Kegiatan 

Perubahan waktu kegiatan dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak 
melalui jalan musyawarah untuk mufakat. 



Pasal 7 
Penyerahan Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua melalui kegiatan Khitanan 
Massal di lingkungan di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan 
Propinsi DKI Jakarta (Jadwal dan Tempat Pelaksanaan terlampir). 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Pasal 8 

Tanggung Jawab Pihak Kedua 

Pihak kedua bertanggung jawab atas kegiatan Khitanan Massal, keaslian dan kebenaran 
jumlah dan data dari : 

1. Jumlah bahan bantuan yang diterima. 

2. Daftar calon dan hadir peserta pelaksanaan kegiatan Khitanan Massal. 

3. Daftar calon dan hadir dokter atau tim pelaksana 



Pasal 9 

Daftar Nama Penerima Paket Bantuan 

Penerima paket bantuan dan pelaksana kegiatan Khitanan Massal adalah anak-anak lelaki 
yang prasejahtera di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur 
jumlah peserta 17 anak. (daftar nama tersebut terlampir). 



Pasal 10 
Penutupan 

Rincian teknis pelaksanaan Program Karya Nyata Sosial akan dituangkan dalam buku 
petunjuk teknis pelaksanaan program yang disusun bersama oleh kedua belah pihak 
untuk lebih mudah dan lebih sejahtera. 

Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini dapat dibicarakan melalui 
musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan bersama. 



Ya Tuhan yang Maha Esa semoga program kemitraan Karya Nyata Sosial ini dapat 
berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan terus menerus dengan sumber pendanaan 
dari warga masyarakat sejahtera yang berasal dari warga Pulo Jahe RW 05 , Amien. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Jakarta, 25 Mei 2013 




Pihak Ke-Satu 



Dr. Wahyu Minem 
Tim Pelaksana Tim Teknis 

Program Karya Nyata Sosial Program Karya Nyata Sosial 



Pihak Ke-Dua 



Ade Rio M Azhar Agus 

Wakii Peserta Khitanan Wakil Orang Tua Peserta 



SAKSI-SAKSI 




Ketua RW 05 Kepala Desa/Lurah Jatinegara 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DATA CALON KEGIATAN 



KEGIATAN 



KARYA NYATA SOSIA 

BIDANG KESEHATAN 
KHITANAN MASSAL 



DI 

KELURAHAN JATINEGARA 
KECAMATAN CAKUNG 
KOTA JAKARTA TIMUR 
PROVINSI DKI JAKARTA 



SABTU, 6 JULI 2013 




Asih-Asuh-Asah 
Silihwangian 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 

(PULO JAHE RW 05 JAKARTA TIMUR) 



DATA CALON PEMBERDAYAAN KEGIATAN KHTTANAN MASSAL 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA KETUA POSYANDU 
ALAMAT 
NAMA DOKTER 
ALAMAT 



: Setyaningsih 

: Pulo Jahe RT 14/005 

: dr. Wahyu 

: Rawa Badung RT 06/07 



Kelurahan : Jatinegara 
Kecamatan : Cakung 



Kota : Jakarta Timur 
Provinsi ; DKI Jakarta 



No 


Nama Peserta 


Umur 

(Tahun) 


Nama Orang Tua 


Ala mat 


Keterangan 


Ayah 


Ibu 


1 


Septian 


11 tahun 




INUrjand 


Pulo Jahe RT 08/05 




2 


Fahmi Aprian 


6 tahun 


SlltdftO 


Ambar 


Pulo Jahe RT 03/05 




3 


Ilham Ferdiansyah 


8 tahun 


ounenan 


i umini 


Pulo Jahe RT 03/05 




4 


Aderio M 


9 tahun 


A^har Anitc 
MZNdl MyUo 




Pulo Jahe RT 07/05 




5 


Jaya Saputra 


6 tahun 


Udydl 


ndiirndn 


Pulo Jahe RT 07/05 




6 


Akbar Romadhon 


12 tahun 


Asmar 


Emi 


Pulo Jahe RT 04/05 




7 


Saharis 


7 tahun 


Suhadi 


Rosidah 


Pulo Jahe RT 01/05 




8 


Apri Yadiansyah 


10 tahun 


M. Nur 


Saini 


Pulo Jahe RT 05/14 




9 


Riski 


10 tahun 


Slamet 


Rudiyanti 


Pulo Jahe RT 08/14 




10 


Kevin 


10 tahun 


Mulyono 


Su parti 


Pulo Jahe RT 08/14 




11 


Reja 


10 tahun 


Rizal 


Rina 


Pulo Jahe RT 08/14 




12 


Aifian 


8 tahun 


Duiloh 


Elis 


Pulo Jahe RT 08/14 




13 


Yoga 


13 tahun 


Syaifuddin 


Sumiati 


Pulo Jahe RT 01/05 




14 


Rio 


9 tahun 


Dayat 


Malinda 


Pulo Jahe RT 04/14 




15 


Ade Ardiansyah 


11 tahun 


Darman 


Astuti 


Pulo Jahe RT 08/14 




16 


Ismed 


10 tahun 


Ismed 


Suparni 


Pulo Jahe RT 08/14 




17 


Satria 


10 tahun 


Juleng 


Yayuk 


Pulo Jahe RT 11/14 





Diketahui Oleh : 
Tim Teknis Karya Nyata Sosial 

>K44J&- 

Minem 



Jakarta Timur, 19 April 2013 

Dilaporkan Oieh : 
Ketua Pengurus Posyandu 





PO$YA$rru/RW. cm j 

T>TTT> T v f*|y$iynga* \ } N D \ 1 \ 

KEL JATINEGARA CAKUNG 

1 ' lAKA? ■'■ ,i ^" r ' i 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



KEGIATAN REALISASI 



KEGIATAN 



KARYA NYATA SOSIA 

BIDANG KESEHATAN 
KHITANAN MASSAL 



DI 

KELURAHAN JATINEGARA 
KECAMATAN CAKUNG 
KOTA JAKARTA TIMUR 
PROVINSI DKI JAKARTA 



SABTU, 6 JULI 2013 




Asih-Asuh-Asah 
Silihwangian 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 

(PULO JAHE RW 05 JAKARTA TIMUR) 



■ 

c 
m 

1 
I 



a 



I 

(0 

"3 
a 

E 



re 

e 

re 
Z 



co 

CO 
rsj 

fM 
PS 

K 

co 
o 



3 

> 





VI 



c 
re 



so 
o 



ro 

e 

1 
E 
< 

h- 



LTl 
O 

O 



5L 

to 

"D 

ro 

3 



£ 
re 



re 

i/i 

re 



re 
c 

2 



S 

re 

5 



re 
oi 



re 
X 



ro 

oj 

!/) 

o 
o 



o 

CNi 



ro 

Cr5 



2 
re 

'Eh 

2 



ft! 
C 

ro 
c 

I 




E 



DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA KETUA POSYANDU 
ALAMAT 
NAMA DOKTER 
ALAMAT 



SETYANINGSIH 

JL. PULO JAHE RT 06 /014 

DR. WAHYU 

JL. RAWA BADUNG RT 06/07 



Kelurahan : Jatinegara Kota : Jakarta Timur 

Kecamatan : Cakung Provinsi : DKI Jakarta 



NO 


NAMA 


SARUNG 


BOLA 


UANG 
TUNAI 


NASI 
KOTAK 


PARAF 


1. 


4<te Rio M 


V 












2. 




V 




LV 


\s 






3 . 


Rio 












H. 










u 




5. 




(/ 






u- 




X 














7. 












1 




8. 








lr~ 








9. 




V 








1 ML 




y% 












-H 





u 




w 












[i 




u 














V 



































































Diketahui Oleh ; 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 



Minem 



Jakarta Timur, 6 Juli 2013 



DilaporkafKJTeh 
Tim PelaksanzrT^og/am Karya Nyata Sosial 




dr. Wahyu 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DAFTAR HADIR ORANG TUA PESERTA KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA KETUA POSYANDU 
ALAMAT 
NAMA DOKTER 
ALAMAT 



SETYANINGSIH 

JL. PULO JAHE RT 06 /014 

DR. WAHYU 

JL. RAWA BADUNG RT 06/07 



Kelurahan : Jatinegara 
Kecamatan : Cakung 



Kota : Jakarta Timur 
Provinsi : DKI Jakarta 



MA 


NAMA ORANG TUA 


MAMA ANAIf 
n a i"i ii o, ww *» 


Al AMAT 


PARAF 


/- 
















1 f 1 W ' < #"1 




3 












*f 










i 




KYI k Ofk 


u 






I 


ft 






p. jAHf >£r ii iM. hn. 






\ 








** 




V 




















10 










* 


\\ 












it 






WW Itth&'&fi 


A 
























( 



















































































































Jakarta Timur, 6 Juli 2013 



Diketahui Oleh : 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 




rkan Oleh : 

ram Karya Nyata Sjosial 




Minem 



dr. Wahyu 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DAFTAR HADIR TIM PETUGAS KESEHATAN 
KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA KETUA POSYANDU : SETYANINGSIH 

ALAMAT : JL. PULO JAHE RT 06 /014 

NAMA DOKTER : DR. WAHYU 

ALAMAT : JL. RAWA BADUNG RT 06/07 



Kelurahan : Jatinegara 
Kecamatan : Cakung 



Kota : Jakarta Timur 
Provinsi : DKI Jakarta 



NO 


NAMA 


NO. TLP 


JABATAN 


PA 


RAF 






















I \ 






It - y a iu 












wV 






at A 



































































Diketahui Oleh : 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 



9 




Minem 



Tip-.. , r c inn 



Tim 




rkan Oleh : 
Program Karya Nyata Sosial 




dr. Wahyu 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DAFTAR HADIR KADER KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA KETUA POSYANDU : SETYANINGSIH 

ALAMAT : KP. PULO JAHE RT 06 /014 

NAMA DOKTER : DR.WAHYU 

ALAMAT : JL. RAWA BADUNG RT 06/07 



Kelurahan : Jatinegara Kota : Jakarta Timur 

Kecamatan : Cakung Provinsi : DKI Jakarta 



NO 


NAMA 


ALAMAT 


PARAF 


i 




f tao v^-TOT 




i 










$ 


£iFA RAM fiAOU\ 








H 














^ fll^k^ ' 


C 








% 


US MiK/ 








s 


last Vtt- RAW/ATI 




a 




9 









































































































































< 



Jakarta Timur, 6 Juli 2013 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



RINCIAN ANGGARAN KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA POSYANDU : PERMATA IBU DAN PERMATA BUNDA 

ALAMAT : JL. PULO JAHE RT 004/005 

NAMA KOORDINATOR : SETYANINGSIH 

ALAMAT : JL. PULO JAHE RT 006/014 



Kelurahan : Jatinegara 
Kecamatan : Cakung 




Kota 
Provinsi 


: Jakarta Timur 
: DKI Jakarta 


NO 


KETERANGAN 


JUMLAH 
PESERTA 


SATUAN 

(Rp) 


TOTAL 

(RP) 


1. 


Biaya Paket Khitanan Massa! 










- Pemeriksaan ciokter 


17 


150,000 


2,550,000 




- Uang tunai 


17 


100,000 


1,700,000 




- Sarung 


17 


30,000 


510,000 




- Bola plastik 


17 


10,000 


170,000 




- Nasi kotak 


17 


20,000 


340,000 




Total Biaya Paket Khitanan Massal 


5,270,000 


2. 


Biaya Konsumsi Kegiatan Khitanan Massal 










- Konsumsi untuk oranq tua peserta 


34 


3,500 


119.000 




- Konsumsi untuk petugas kesehatan 


8 


20,000 


160,000 




- Konsumsi untuk kader 


9 


20,000 


180,000 




Total Biaya Konsumsi Kegiatan Khitanan Massal 


459,000 


3. 


Biaya Jasa kader 


9 


15,000 


135,000 




Total Biaya Jasa Kader 


135,000 


Total Keseluruhan Biaya 


5,864000 



Diketahui Oleh : 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 

Minem 



Jakarta Timur, 25 Mei 2013 
Dilaporkan Oleh : 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



NAMA KETUA POSYANDU : PERTMATA IBU DAN PERMATA BUNDA 

ALAMAT : JL PULO JAHE RT 004/005 

NAMA DOKTER : SETYANINGSIH 

ALAMAT : JL. PULO JAHE RT 006/014 



Kelurahan : Jatinegara Kota : Jakarta Timur 

Kecamatan : Cakung Provinsi : Jawa Barat 



NO 


KETERANGAN 


DEBIT 


KREDIT 


1 


Penerimaan dari Program Karya Nyata Sosial 


5.864.000 




2 


Biaya Paket Kithanan Massal: 

- Biaya Dokter; 11 anak @ Rp 150.000 = 1.650.000 

- Uang tunai; 11 anak @ Rp 100.000 = 1.100.000 

- Saruna' 17 anak (S> Rd 30 000 = 510 000 

- Bola; 17 anak @ Rp 10.000 = 170.000 

- Nasi Kotak; 17 anak @ Rp 20.000 = 340.000 




3.770.000 


4 


Biaya Konsumsi Khitanan Massal: 

- Orang tua peserta; 34 orang @ Rp 3.500 = 119.000 

- Tim Petugas Kesehatan; 8 orang @ Rp 20.00 = 160.000 

- Tim Kader; 9 orang @ Rp 20.000 = 180.000 






5 


Biaya Jasa Kader 

Tim Kader; 9 orang @ 15.000 = 135.000 




135.000 


SUB TOTAL 


5.864.000 


4.364.000 


SALDO 




1.500.000 


TOTAL 


5.864.000 


5.864.000 



Jakarta Timur, 6 Juli 2013 

Diketahui oleh: Dilaporkan oleh: 

Tim Pelaksana Program Karya Nyata Sosial Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 



dr. Wahyu Minem 

TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



TAN DA BUKTI PEMBAYARAN KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JUL! 2013 
JAT1NEGARA-CAKUNG-JAKARTA T1MUR 



'ijfeh brmadb7 Pro^raM Karcja N^atei Scsiau 

— — — — ^^^^^^^^ 



,:t- p e Kaya potet Khrtanao Ma&au : femes itoaato 

DoKter + biaya Khrtatv/ uptufc u anaK 190 ,< 




Tebh tcrima d^i . iWam £arya Naata &xiau 
iumiuh San, 7 Jum ^eravus 



HPS 



li anaK (3) 100 .000 






PERM A'^BJy^ A 2 1 

J A K A RflWi (TOW H WcM 





TIM TEKN1S PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



TANDA BUKTI PEMBAYARAN KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JUL! 2013 
JATINEGARA-CAKUNG-JAKARTA TIMUR 



Program jcarya N^aia sosiau 
. pernbeiiaNi sarung ± boia unfiw t7anaK 

ho -OOO 



fillips 



80.CCC 




EL JATINEG&R* 




» wriaw dori -l. PtegrarrL tanja N«3ala Sesiau 

uai^.^jufnkik TiGa Ratos tmpat PdloH £sbo RopiaH 
nasi Koterc urtfofc p&erta E-htt3tJ 

I7 anaK (9) 20-000 



PC: 




1/ I M 



KEL JAUN&GAP^AKUNG j 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NY ATA SOSIAL 



TANDA BUKTI PEMBAYARAN KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JUU 2013 
JATINEGARA-CAKUNG-JAKARTA TTMUR 



■k teciaa dots ^3?&J>™ Xarya !^ ata 



Ra^us Uma puloh sembilan.nko Fp 
feiaya Konsomsi WMtanan wmal untuK 
peserta KWitanan__i orarg fua peserte , tim pefugas *e&r&a\) 
dan tim KadeR. 



5p3 



o 





t> Serais Ti6a PuluH uMa Ribu RopiaH 
&iaya jasa KadeR unftfc 3 K&feR • 



*A2 



PERM: 

KEL. JATINfeGfJSHKVAKUNG 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




SITUASI AREA SEKITAR LOKASI KHITANAN MASSAL 




KHITANAN MASSAL DILAKSANAKAN DI TK ALMADINAH PULO JAHE RW 05 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




RUANGAN UNTUK PROSES KHITAN 




PERSIAPANALAT DAN 0 BAT-OB ATAN UNTUK KEBUTUHAN KHITANAN MASSAL 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




DILANJUTKAN DENGAN MEMBACAKAN TEKS PANCASILA YANG DIIKUTI OLEH SEMUA 

PESERTA UPACARA 




DILANJUTKAN DENGAN PEMBACAAN TEKS SUMPAH PEMUDA YANG DIIKUTI OLEH 

PESERTA UPACARA 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 





DILANJUTKAN DENGAN PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN UUD 1945 





DILANJUTKAN DENGAN PEMBACAAN DOA BAGIMU NEGERI SEBAGAI PENUTUP 

UPACARA 



l 

s 



p f 

SELESAI UPACARA PARA DOKTER MENGISI DAFTAR HADIR 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




PESERTA KHITANAN MASSAL MULAI MEMASUKI RUANG KHITANAN MASSAL SESUAI 

DENGAN ABSEN 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




PESERTA KHITANAN YANG TELAH BERADA DI RUANG KHITAN DAN DOKTER YANG 
SEDANG MELAKUKAN PROSES KHITAN 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




PESERTA KHITANAN MASSAL YANG TELAH SELESAI MENERIMA PAKET KHITANAN 
BERUPA BOLA, SARUNG, NASI KOTAK DAN UANG TUNAI 




TAMPAK DALAM GAMBAR PESERTA KHITANAN SELANJUTNYA TELAH BERADA DI 



RUANG KHITAN DAN PROSES KHITAN BERLANGSUNG 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 





BEBERAPA PESERTA KHITAN SAAT PEMBERIAN PAKET KHITANAN MASSAL 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




PAPAN NAMA POSYANDU RW 05 TEMPAT DILAKSANAKANYA SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




TIM PELAKSANA YAITU DOKTER WAHYU BERSIAP UNTUK SOSIALISASI 




PARA KADER BERSIAP UNTUK SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




IBU JOKO SALAH SATU KADER POSYANDU PERMATA IBU MEMANDU PARA PESERTA UNTUK 

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA 




PEMBACAAN SUMPAH PEMUDA 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




DIAKHIRI DENGAN PEMBACAAN DOA BAGIMU NEGERI 




PEMBAGIAN LAPORAN KHITANAN MASSAL KEPADA KADER 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




KARENA HUJAN, SOSIALISASI DIPINDAH DI DALAM KANTOR SEKRETARIAT 




PARA KADER MENDENGARKAN PAPARAN UNTUK PERSIAPAN KHITANAN MASSAL 




ANGGARAN KHITANAN MASSAL YAITU TERDIRI DARI BIAYA DOKTER, UANG TUNAI UNTUK 
PESERTA KHITAN, BOLA PLASTIK, SARUNG, DAN NASI KOTAK 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




BAPAK ADJIE MENJELASKAN TENTANG ANGGARAN KHITANAN MASSAL 




PARA KADER POSYANDU SEBAGAI TIM TEKNIS DAN DOKTER WAHYU SEBAGAI TIM PELAKSANA 
MUSYAWARAH MUFAKAT UNTUK JADWAL PELAKSANAAN KHITANAN MASSAL 




PARA KADER MULAI BELAJAR MENGISI COVER LAPORAN KHITANAN MASSAL 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




MULAI PENGISIAN KONTRAK KEMITRAAN ANTARA TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA 

KHITANAN MASSAL 




ISI KONTRAK KEMITRAAN 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PHOTO KEGIATAN SOSIALISASI KHITANAN MASSAL 
POSYANDU PERMATA IBU 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 25 MEI 2013 
KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 




PENGISIAN PASAL-PASAL DI KONTRAK KEMITRAAN OLEH KADER 




KEGIATAN SOSIALISASI INI UNTUK PERSIAPAN KHITANAN MASSAL PADA TANGGAL 7 JULI 

2013 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



PETA LOKASI KEGIATAN REALISASI KHITANAN MASSAL 

BIDANG KESEHATAN PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
SABTU, 6 JULI 2013 
JATINEGARA-CAKUNG-JAKARTA TIMUR 



w 

V J Ru " 

"' (T) 




a 



U 



Goll Course ' 



Area 
Golf Club 
Fadarig Guir 
. ;i> ! Aneol 



Central 
Jakarta 



Preslasi Golf 
% Andalan. PT 

Driving Range 



North 
Tambun 



South 

I 2 " 1 ' Ja karta 

1 2 km I 



South 
Tambun 



Map data ©2013 Google- Rapoft a pfcblem K. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DO'A BAGIMU NEGERI 



Ya Allah Ya Robbana Tuhan Semesta Alam 
Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk Melindungi 
Lindungilah kami Dari Godaan, Gangguan, Hasutan, 

Hipnotis Roh Jahat (Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk) 

KHUSUSNYA LINDUNGILAH KAMI 

Pada Hari Ini, kami Sedang Bersilaturahmi Dengan Seluruh Umat Manusia 
Tanpa Membeda-bedakan Suku Bangsa, Budaya 
Dan Tanpa Membeda-bedakan Syariat Agama 
Agar kami Dapat Meneruskan Jasa-jasa 
Dari Para Pejuang, Para Penerus Dan Pengisi Kemerdekaan 
Agar kami, Para Putra Putri Indonesia 
Dapat Selamat Sejahtera Dunia Akhirat 
Pada Hari Ini, Besok Hari Dan Di Masa yang Akan Datang Dari Negeri kami 
Dan Semoga Negeri kami Terbebas Dari Godaan Roh Jahat 
(Jin Iblis Syaitan YangTerkutuk) 



Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa 
Lindungilah Seluruh Rakyat Indonesia 
Dari Godaan, Gangguan, Hasutan Hipnotis Roh Jahat 
(Jin Iblis Syaitan yang Terkutuk) 

Dan Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
Aku Berlindung Kepada Tuhan Yang Memelihara Dan Menguasai Manusia 
Raja Manusia. Sembahan Manusia. Dari Kejahatan Bisikan 
Roh Jahat (Syaitan) Yang Biasa Bersembunyi 
Yang Membisikkan Kejahatan Ke Dalam Dada Manusia 
Dari Golongan Jin Dan Manusia 

Alhamdulillaahi Rabbil 'Aalamin 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



